Paket Tour Jogja 1 Hari 


Sejak sekitar 1 dekade terakhir, keragaman daya tarik 
Jogja telah berkembang sangat pesat. Berbagai kegiatan 
dan atraksi di kota ini selalu dapat membuat paket liburan 
yang menyenangkan dan mengasyikkan dengan harga yang 
terjangkau. 

Jogja seakan tanpa henti dipilih untuk jadi kota tujuan 
untuk berlibur, dan selalu menjadi selalu menjadi tujuan 
wisata populer di Indonesia, baik sendiri maupun sibuk 
bersama teman atau keluarga. Propinsi DI Yogyakarta 
memang terkenal dengan sejarahnya, budayanya, dan 
pesona alamnya yang sangat kaya. 

Berlibur selama 2 Hari 1 Malam di Jogja cukup sering 
dipilih oleh para traveler yang memilih untuk berlibur di 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini. 

Berbagai kegiatan dan atraksi di kota ini selalu dapat 
membuat paket liburan yang menyenangkan dan 
mengasyikkan dengan harga yang terjangkau. 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memang terkenal 
dengan sejarah, budaya, dan pesona alamnya yang sangat 
kaya. Sejak sekitar 1 dekade terakhir, keragaman objek 
wisata di propinsi ini telah berkembang sangat pesat. 

Setelah terkenal dengan objek-obyek wisata lama seperti 
Tamansari, Kraton Yogyakarta dan Malioboro di jantung 
kota, Museum Ullen Sentalu dan Tur Lava Merapi (dengan 
jip) di Kaliurang, Candi Prambanan, Istana Ratu Boko, 
Cavetubing di Gunungkidul, Goa Jomblang, di pantai 
Gunungkidul dan Bantul, seperti Pantai Indrayanti, Pok 
Tunggal, Wediombo, Drini, Baron, Krakal, Parangtritis, 
Samas, dll. Sekarang Jogja memiliki banyak tujuan wisata 
baru seperti hutan pinus. Imogiri, Tebing Breksi, Kalibiru, 
Teras Kaca, dll. 

Karena kebanyakan dari obyek-obyek wisata yang ada di 
Jogja banyak yang tersebar lokasinya di berbagai wilayah, 
agar liburan anda efektif dan tidak banyak menghabiskan 
waktu untuk perjalanan, di bawah ini kami coba buatkan 
beberapa contoh paket wisata 2 hari 1 malam di jogja, 
untuk inspirasi liburan anda. Lihat daftar paket tour / 
liburan 3 hari 2 Malam Liburan Jogja:. 


Paket Wisata Jogja 1 Hari 

1. Tebing Breksi —Jeep Lava Tour Merapi— Ullen 
Sentalu. 

2. Tebing Breksi — Tubing Pindul — Pintu Langit. 

3. Museum Ullen Sentalu —Jeep Lava Tour Merapi 
— Candi Borobudur. 

4. Museum Ullen Sentalu — Keraton Yogyakarta— 
Tamansari. 

5. Candi Prambanan — Candi Borobudur — Museum 
Ullen Sentalu. 

6. Candi Prambanan — Istana Ratu Boko — Candi 
Borobudur. 

7. Caving Goa Jomblang — Pantai Timang/Cave 
Tubing Pindul/Kalisuci. 

8. Pinus Asri — Pinus Pengger — Pintu Langit — 
Tebing Breksi. 

9. Jeep Lava Tour Merapi — Rafting Elo. 







